BLOG3 

DHAMMA SEEKER 

http://dhammaseeker.blogspot.com/ 



PRAKATA 

PRAKATA 

di September 15, 2018 

Just Simple Words to Begin and Fade Away 

(Hanya Kata-kata Sederhana untuk Memulai dan kemudian Berlalu) 



Pada hakekatnya kita adalah makhluk spiritual yang menjalani peran sbg manusia ketimbang sbg manusia yang 
menjalani tugas spiritual..Kita hanyalah ketiadaan yang diadakan dalam keberadaan untuk sekedar sederhana 
mengada tanpa perlu mengada-ada dihadapanNya...betapa indahnya kehidupan jika kita tiada ragu untuk 
mampu hadir dalam kesederhanaan yang murni, tulus apa adanya tanpa perlu membalutnya dengan kemasan 

kesempurnaan yang walaupun mungkin tampak indah dan megah namun semu dalam kesejatiannya. 

Belajarlah meng- M esa M -kan diri dalam keseluruhan, kebersamaan dan kesemestaan....Kebahagiaan kita 
berbanding lurus dg kebijaksanaan kita namun berbanding terbalik dengan kemelekatan kita. Tdk semua yang 
kita inginkan akan menjadi kenyataan, tdk semua yang tdk kita inginkan tdk akan menjadi kenyataan. So, perlu 
kebijaksanaan untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya dan tidak terlalu mengharuskan keinginan kita 

menjadi kenyataan. Dunia mungkin hanya memandang dari produk pencapaian kita di permukaan, namun 

Tuhan sesungguhnya di kedalaman menilai kita dari proses penempuhan kita. So, jangan terkelabui oleh 
permainan duniawi karena dihadapanNya tidaklah penting harta kekayaan, nilai perolehan, kemuliaan diri dsb 
yang pada dasarnya hanyalah by product dampak samping dari perjalanan kehidupan ini. Dia lebih 
mengutamakan bagaimana cara kita mensikapi, menjalani dan mengatasi amanah kehidupan ini sebagai atsar 
amalan diri kita kelak. Bukan kaya miskin harta kekayaan, baik buruk nilai perolehan, mulia nista duniawi yang 
menjadi indikator bagiNya dalam menilai kualitas diri hambaNya tetapi seberapa ikhlas kita mensikapi, 
seberapa istiqomah kita berikhtiar menjalani dan seberapa tawakal kita menerima garisNya...Bagaikan biasan 
warna -warni pelangi yang berasal dari Sumber Cahaya Putih Cemerlang yang sama walau dalam dunia 
segalanya tampak berbeda di permukaannya, namun dalam Dharma segalanya menyatu dalam kesejatianNya. 

Silence is the language of God. All else is poor translation. ~ Rumi 
Keheningan adalah Bahasa Ilahiah. Segala lainnya hanyalah terjemahan semu adanya. 
di September 15, 2018 2 komentar: 

2 komentar: 

1 . 

Dhamma Sharingl5 September 2018 05.08 

Quo vadis .... What's the next ? 

Balas 
















2 

DHAMMA SEEKER12 April 2020 05.06 

Ok, boss .. 

Balas 


Kirimkan Ini lewat EmailBlogThislBerbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest 

Beranda 

Langganan: Postingan (Atom) 


DHAMMA SEEKER 
Saling Berbagi 

Sabtu, 15 September 2018 ? 

RELOAD DATA 

PRAKATA 

Dhammaseeker.Blogspot.com 

(link : DHAMMA SEEKER - Saling Berbagi: http://dhammaseeker.blogspot.com/ 

Profil DHAMMA SEEKER 


DHAMMA SEEKER 


Sesungguhnya (baru nyadar ?) keberadaan blog ini ternyata adalah rencana blog lama kami tahun 2018 lalu 
(walau lama pasif tertidur namun tampaknya masih dianggap masih hidup dan aktif sehingga belum terhapus 
dari dunia maya ?). Okey,daripada ribet/mubazir bikin blog baru sebaiknya diruwat dan diupdate saja. 

Saat ini disamping berusaha tampil mandiri dengan karakter pribadi yang lebih membumi akan juga kami 
gunakan untuk melanjutkan , menata-ulang dan melengkapi rintisan 2 (dua) blog kami sebelumnya 
1. Teguh.Qi.Blogspot.com ( Blog coba-coba dari akun pasif namun dikarenakan sering kacau, galau dan 
salcau ... latah dan heboh ikut-ikutan lainnya bikin posting blog / upload vlog yang walau memang kadang 
seru namun ... maaf... kurang bermutu). 

(link : Teguh.Qi - Sharing Forever : http://teguhqi.blogspot.com/) 

Profil Dhamma Sharing 



Dhamma Sharing 
Link Archive Pdf Posting : 

2. Maxwell Seeker.Blogspot.com ( Blog ini memang masih baru munculnya namun sebenarnya akun pemain 
lama walau malas tampil .. .Sebenarnya tidak begitu hebat dengan kemampuan informatika/internet yang pas- 
pasan namun sering nekat menjelajah berburu mencari data dari zona yang nyaman hingga yang kurang 
“aman” ) 

(link : MaxwellSeeker - Berbagi Bersama : https://maxwellseeker.blogspot.com/ ) 

Profil Truth Seeker 



TRUTH SEEKER 
Link Archive Pdf Posting : 

Cukup banyak juga reupload data /video blog tersebut diatas walau dalam waktu luang yang relative singkat. 
Link Archive Pdf Reload: 


HERITAGE 

Sang Buddha bersabda: “Kehidupan tidak pasti, namun kematian itu pasti”. 

( Life is uncertain , Dead is certain = Jati 

Sebagaimana juga alat elektronis (Netbook, Ponsel, dsb) yang memiliki umur teknis dan ekonomisnya masing- 
masing dimana mereka mengalami fase berfungsi (mampu beroperasi sempurna) kemudian malfungsi (masih 
berfungsi walau tidak lagi optimal) dan akhirnya disfungsi (usang mati tidak berfungsi sama sekali) demikianlah 
keberadaan hidup ini. 















Well, .... sambil mengamati, mengalami dan menerima proses pelapukan diri menyambut 3 (tiga) utusan abadi 
(tua, sakit dan mati) datang menjelang menyadarkan pembatasan dan keterbatasan hidup ini teruslah berusaha 
menggapai kebijaksanaan, keberdayaan dan kebermaknaan internal hidup tanpa perlu lagi untuk terlalu 
berambisi /terobsesi mengejar kebahagiaan, kesempurnaan dan kemegahan eksternal yang tiada batas akhirnya. 
Kenyataan adalah kasih sayang terbesar kebenaran yang selalu menyadarkan diri untuk menempuh perjalanan 
dalam JalanNya. 

Be realistics to realize the Real. (Bersikaplah benar untuk senantiasa realistis dalam merealisasikan segala yang 
real nyata secara tepat dan sehat) 

Kita hanya berhak mendapatkan apa yang kita berikan .... entah itu kebaikan ataupun keburukan. Segala niatan, 
tindakan dan capaian tidak akan percuma walau dampak mungkin tidak selalu instan kemasakannya dan 
mungkin tidak juga identik kelayakannya. Namun demikian kebijaksanaan untuk senantasa mengupayakan 
keterarahan dan keberdayaan dalam menghadapi segala kemungkinan yang ada secara pasti bahkan mungkin 
bisa ada perlu selalu dilakukan dengan tanpa perlu merendahkan adanya karunia keberuntungan akan 
kepercayaan dan pengharapan untuk segala kemungkinan yang bisa saja ada terjadi. 

RELOAD: 

Walau senantiasa setia sampai akhir pada netbook yang menemani kami dalam suka dan duka ... tanpa maksud 
provokatif untuk pamer meninggikan diri atau malah justru membuat iba kasihan akan kesederhanaan 
kualifikasi keberadaan kemasan yang kami paparkan. Kami mengemas reload data 
yang telah dipublish dan akan dilengkapi seakan berada dalam netbook atau ponsel kita. 

Walau kami yakin anda memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan hardware dan keahlian ICT untuk 
memanagemen Software lebih dari kami, namun saat ini izinkan kami mengutarakan apa yang kami bisa lakukan 
sebagai alternatif masukan bukan keharusan bagi anda.... Sungguh, bahkan untuk semua masukan postingan 
termasuk pandangan pribadi tidak ada niatan sama sekali dari kami selain untuk sekedar berbagi... segala 
keputusan untuk menggunakan, mengabaikan dan menolak sepenuhnya hak dan tanggung jawab anda. 

NETBOOK 
PARTISI C 

di September 15, 2018 Tidak ada komentar: 

Kirimkan Ini lewat EmailBlogThislBerbagi ke TwitterBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest 





RELOAD DATA 

PRAKATA Hanya sekedar melanjutkan dan menata-ulang rintisan 2 (dua) blog sebelumnya 
Teguh.Qi.Blogspot.com link: Maxwellseeker.Blogspot... 



PRAKATA Just Simple Words to Begin and Fade Away (Hanya Kata-kata Sederhana untuk Memulai dan 
kemudian Berlalu) Pada hakekatnya... 

• RELOAD DATA 

PRAKATA Hanya sekedar melanjutkan dan menata-ulang rintisan 2 (dua) blog sebelumnya 
Teguh.Qi.Blogspot.com link : Maxwellseeker.Blogspot... 

Mengenai Saya 



DHAMMA SEEKER 

Lihat profil lengkapku 

Arsip Blog 

• ▼ 2018 (2) 

o ▼ September (2) 

■ RELOAD DATA 

■ PRAKATA 


Laporkan Penyalahgunaan 


Halaman 

Cari Blog Ini 

• Beranda 

Telusuri 




Tema Sederhana. Diberdayakan oleh Blogger . 



















